


5 Versi Bahasa 
1 Indonesia 


Ios 
: AA kai 
aan 
Ja — 














SN 


SN HIBURAN 


U E N O 

ASAKUSA 
KN: YANAKA 
TOKYO 


Ka Salut 


3 


an || 


— aa | 
Ti 1 
Bana . | 
i aki | 
L L " 
— 2 1 
IE 
| I 
31 
da aa aa “ 
Ta 
Pa 
F 
tp 
Fs e 
7 1 
J Sa k 
JIN | 
- NI 
ks 
- 


Berkeliling daerah Ueno, 
Asakgsa dan Yanaka untuk merasakan Jepang, 


dan pergi ke seluruh Jepang. 


"Taito-ku" memiliki "Ueno" dan "Asakusa" yaitu tempat wisata yang mewakili Jepang dan juga 
"Yanaka" yang menarik perhatian terkini. Daerah ini penuh dengan kenikmatan pariwisata Tokyo 
dari aspek tradisional sampai terbaru, seperti belanja dan gastronomi serta alam dan seni. Daerah 
ini mudah akses tempat jauh sehingga disebut sebagai basis pariwisata seluruh Jepang. 











YANAKA 

AT 
Kota dengan peninggalan kehidpan kuno. 
Kota dengan momen nostalgia yang rasakan kesehariannya. Tempat 
pariwisata baru Tokyo yang tetap dikunjung dengan nikmati jalan-jalan 
sambil menemukan rumah rakyat tua dan kerajinan tradisional. 


Dari Bandara Narita dan Haneda, anda bisa langsung dengan kereta Api 
akses ke Ueno dan Asakusa dengan naik kereta api. 


RAL ta FAK LEYER 
Stasiun Keisei Ueno 


Stasiun Narita Airport Terminal 1 
Narita Sky Access Line 44 menit — 

















PASEK 17 EN . : 

AA bina Stasiun Asakusa Lokasi yang penu h d engan gas tronomi, 
Keikyu Airport Line Toei Asakusa Line b el an j a d an k es eni an 

Anda bisa bermain dengan berbagai cara, mulai dari beragam 


50Omenit — 
X Ini adalah estimasi saja. 
gurmet Jepang yang mudah disantap, beragam belanjaan dengan 
gembira, kebun binatang dan musium seni dan pengetahuan. 


Ueno, Asakusa, Yanaka 
dan tempat wisata utama di Tokyo 


Stasiun Ueno adalah stasiun hub sebesar Stasiun Tokyo dan mudah 
akses ke tempat wisata utama lainnya dengan kereta api dan metro. 
Sekitar 5 menit saja dari Stasiun Ueno ke Stasiun Asakusa dan 
Stasiun Nippori yang terdekat Yanaka dengan dengan kereta api dan 


AR 


JR Saikyo Line 















mekar 

Keisei Main Line 73 

S 

c 

£ 

A3 

S 

c 

X, 

28 3 2 

— Png ai Ss 
an aa ro 1g 20k alm 
aa aa sakusabashi 5 3 5 2 
Esa — ar ES | 2S STR 
Toei Asakusa Line Ep: za 2 o' SN a 5 
2p E E ih OS 
IX) - Kab) 
Eri | 7 

otanda 5 . 
& TEKI Es 
N ll Hamamatsucho JASA ES s 
Shinagawa Mg 3 Limosin «3 
2 
£ 

MEJL— RM : 2 TE 5 a 

Tn PES$a—2711 NOA264—1702 Li 
5 
1 
n 


Tokyo Monorail 
Haneda Airport Terminal 2 


Haneda Airport Terminal 1 


PESEEKKA—I JL 


Haneda Airport International Terminal 





Dari sini ke seluruh Jepang 


Di Stasiun Ueno, ada Shinkansen dari/ke daerah Utara yang menuju Tohoku, Hokkaido, 
Niigata dan Hokuriku termasuk Kanazawa. Dari Ueno, sekitar 5 menit saja sampai Stasiun 
Tokyo, dimana bisa akses Shinkansen ke daerah Barat seperti Osaka, Kyoto dan Hiroshima. 


8 2. z2 8 
AA #TeAL SR biang) 
Stasiun Shin-Hakodate-Hokuto 


Hokkaido-Shinkansen "Hayabusa" 250 menit — 
fu SER GRb) 


Stasiun Sendai 


Tohoku-Shinkansen "Hayabusa" 90 menit —,/ Tohoku Shinkansen "Yamabiko”115 menit — 
S:RER (&:R) 


Stasiun Kanazawa 


Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" 144 menit —,/ Hokuriku Shinkansen "Hakutaka" 170 menit 


IN 


Stasiun Yokohama 


JR Ueno-Tokyo Line 32 menit —,/ JR Keihin-Tohoku Line 45 menit — 
UE Stasiun Nikko 


Tohoku-Shinkansen — JR Nikko Line 92 menit — 
BARA 


Stasiun Echigo-Yuzawa 


LEFAR Joetsu-Shinkansen"Toki" 81 menit — 


Stasiun Veno 


Hokuriku-Shinkansen"Hakutaka" JR Joetsu-Line 
195menit — 
R5 


Stasiun Nagano 


Hokuriku-Shinkansen"Kagayaki" 76 menit — 
MT APRER (APR) 
Stasiun Shin-Osaka 


Tokaido-Shinkansen "Nozomi" 160 menit — 
BAR (RB) 
Famsh | Tokaido-Shinkansen" Nozomi" 146 menit -— NN 
Stasiun Toky KERUkS) 
Tokaido-Shinkansen"Nozomi" 240 menit - Stasiun Hiroshima 
za Gam) 
Stasiun Hakata 


Tokaido-Shinkansen"Nozomi" 300 menit — 


JR Yamanote Line 
X Ini adalah estimasi saja. 











ASAKUSA 
Ip HE 
Ae Ti 
Tempat-wisata terbaik di Jepang : 


memiliki rasa Tokyo yang tinggal dz 
tahun silam. 





5 menit | 
dengan kereta api 


















» 3 L3 aa $ | 
2 8 2 Selain Kuil Senso-ji, tersebar warisan sejaral 
3S F P1 
Aa 5 
AG Pee 
H2 CG MP! NS 
PRE /NNNNNAN 

sg SPAN AA ALAN YAA 






















FE HJAR 


Sutasiun Inaricho 


VI 


. 
.9 
- -. PENAK KI III 
SO or onan aa IKA Mbana 1 
2 
(TA c i 
— —G 
DIANA 
y, R3 “ 
“ 


Bi JA nah NAN P7 TA NA Ne AA | 
ai 
en 
Ta 






Sutasiun 
Inaricho 















up) 


Jalan Kasuga 





a 





Sutasiun 
Kuramae 








al ALAN 






gai 








Ada banyak kawasan perbelanjaan dengan sejarah dan berba 
kepribadian sekitar Kuil Senso-ji. Bisa anda KE 
temukan hal-hal baru-di kota ini setiap anda 3 
kunjung dalam berbagai waktu dan tempat. 








Frasa 
ra 







Ta Ta 


SNN $$ 
2 Ne NAAM NA Mn 


ti 






bae” 





Ini adalah kuil Budha tertua di Tokyo, yang didirikan pada tahun 628. Banyak 
Cp H4 turis berkunjung premis ini karena ada Kaminarimon yang terkenal dengan 
-e Ri j lampion besar dan menara bertingkat lima yang menjulang tinggi. Kuil ini juga 
merupakan pusat budaya tradisional Edo(Tokyo)dan ada banyak acara 

9 2-3-1 Asakusa Taito-ku tradisional yang digelar setiap musim seperti Sanja matsuri, pasar Hagoita. 





aa aa ae aa LN ma Aa aa — an am mama Se TA am — ma LL LM. 5 Me — 








Cc ara b erzZz I ara h d I k u I | Aula Yogodo Vla Utama Kuil Asakusa 
Na " . an Ba oa aa aa aa TE S Li PA 
x1 Kata khusus Kuil Senso-ji dalam IJ. 3 sat Pati 
az” 23) p 
an -. 





3 "Na h LP 
2 5. at 













IA Jokoro “ana 
(S (pembakar dupa) 
5 NX Omizuya 
Memberikan membungkuk 6 Masukkan kemenyan ke Ip 
dengan tempukkan tangan di i dalam Jokoro (pembakar NYA 
Sanmon Mencuci tangan dengan dupa), lalu mandi dengan Z Aa am 
(gerbang kuil (Kaminarimon!) Omizuya (tempat cuci tangan asapnya.. 1 LL ANA A.A 
dan memaju pada approach dengan air) h & Aa Aa 
(Jalan Nakamise|.“ 1 (Ambil air dengan Pa sa M —-— 
cuci tangan secara berurut dari #2 Di kuil Shinto Aa - 
@ tangan kiri dan kanan, lalu cuci Nana el MEI T:YA TRI PITP:MA Pacoda lima bertingkat Gerbang Hozomon 
Gan mulut dengan terima air pada bungkuk, dua tepuk dan MMI”. MP Bea Ea 
tangan kaki, dan terakhil ani bungkuk" 
kembalikan senduk ke tempat , 
semula setelah cucur air pada Fa 
| D tangkai). | | a 
Jalan Denboin b 


Saat keluar dari gerbang, 





Berdoa di aula utama. menghadap kembali ke kuil edi) “Eh 
(masukkan uang koin anda, lalu tepukkan tangan dan 2 
membungkuk dengan tepukkan membungkuk. 





tangan, lalu membungkuk lagi 2). 


ata 


AS 
A 
( 
TA Pesat pertokoan Nakamise 
. 
LA 
5 


















Pe al Kaminarimon 
Pa ea ana 

Ini adalah pesat pertokoan mulai dari Kami- 
naramon terus ke Kuil Asakusa, yang juga 
merupakan salah satu kawasan perbelanjaan gg 
tertua di Jepang, Dengan panjang jalan seki- /A h 
tar 250 meter, lebih kurang 100 toko yang NX FA 
menjual barang-barang untuk oleh-oleh Gr ARAN 
seperti kue khasus Jepang, Yukata dan (: 2G 3 
barang-barang kecil, termasuk sumpit. N ae A 2 N 


@Koloma Jimat dan 
Kekayaan acak 


Ada beberapa cara untuk mendoakan keberuntungan. 
Kekayaan acak adalah doa kepada Tuhan Budha dengan 
meramal keberuntungan diri sendiri yang bisa dicoba 
dengan biaya 100 yen. Terdapat berbagai jenis jimat 
untuk bermacam tujuan, seperti kesehatan, belajar, nasib, 
dll. Ini bisa dibawa-bawa atau di jadikan hiasan di kamar. 








ab 5 jae Ht 


0 Nu. nInn 


mi 


Bukan hanya Pesat pertokoan Nakamise saja, adanya beragam toko dengan ciri khas masing-masing Mean akan 


daya tarik dari Asakusa. Kalau anda kelilingi seluruh disitu, anda sudah ahli Asakusa ! 


ia 


PEN ah 
Na span as 


AH v 
(KPL EU | 
1 
Di jalan ini, toko-toko yang menampilkan kembali kota Tokyo 400 
tahun silam dijajalkan dengan "Taman Hiburan Hanayashiki" yang 


dibangun pada tahun 1853. Jalan ini ramai dengan toko yang menjual 





vE : 
Ae BAN DO 
Pesat pertokoan ini dipajang foto-foto selebriti yang mempunyai ikatan 


dengan Asakusa di sana sini, karena ramahi dengan teater yang berkumpul 
dari pertengahan abad ke-19. Ada toko tua yang yang terkenal untuk 





perlengkapan ninja dan studio yang bisa ambil foto dengan kimono. pancakes, toko komersil besar "ROX" dan "Don Outxote" di pinggir jalan. 





Po aa Hi € 


Disini terkumpul toko alat-alat berhubungan makanan, seperti alat makan 
dan alat masak elaboratif yang dibuat oleh pengrajinnya. Menariknya ada 
banyak toko yang menjual barang berkualitas bagus dengan harga murah. 
Ada juga beberapa toko yang produksi makanan contoh, Anda bisa 
memcoba buat makanan contohnya disitu. 


ky E—3) 


Toko-toko Izakaya berjejer di Jalan ini. Dengan suasana keterbukaan, anda 
bisa menikmati minum-minum dan "Nikomi (makanan direbus sekali)" yang 
terkenal, dari siang sampai malam. Yang terkenal di sini namanya " Hoppy ", 
yaitu alchohol kalori rendah yang merasa bir. Itu cocok dengan "Nikomi". 


N 


NA 







KI 


Ikan yang memiliki cita rasa yang ringan dan bergizi dengan 
protein yang tinggi. Di Jepang, terkenalnya "Kabayaki" yaitu 
ikan ini dibuka dan disate kemudian dibakar sama saus 
atau "Unaju" yang dimakannya sama nasi" Unaju". Orang 
Jepang ada kebiasaan yang makan unagi pada hari "Doyo 
no Ushino hi". Harinya ada 1-2kali setahun. (108/110 ) 


ul 
ITN 


Merupakan salah satu masakan panci panas. 
Didalamnya ada daging sapi, sayuran seperti bawang, 
sayur kubis, tahu dimasuk dengan "Warishita", yaitu sop 
kental yang dibuat dari kecap, gula dan sake. Kemudian 
dimakan bersama telor mentah yang meleleh. 


te Sgf ayJIl KIE 


9 2-1-29 Komagata, Taitoku 
@ 11:30-21:00(L.0.20:30) 
&) Tidak ada 






| Ha | 
| | Teka SEX 
@ 1-19-7 Asakusa Taitoku 
@ 11:30-20:30(L.0.20:00) 
&) Hari Selasa 


pn pen n 
Ti An 











Spot wisata yang tidak terkenal sehingga tidak bisa tahu dalam tur 


yang anda sukai di Asakusa. Upload dan bagikan foto di "#ASAKUSA". 


biasa dan wajah malam wilayah pariwisata. Ayo cari dan ambil foto 





Ada patung karakter dari kesenian 
tradisional Jepang "Kabuki", 
semuanya ada 6 buah di Jalan 
Denboin! Silakan anda temukan! 





Anda bisa menikmati suasana 
permainan retro tua, yang 
merupakan bentuk awal 
pachinko yang menembak ball 
dan tujuan masuknya ke target. 





E Pengoboran 





A Maccha es krim 


Ini adalah gelato daun teh 
terkental di dunia, seperti 
makan daun teh mentah, 


Patung seorang koki besar 
yang ada di atas atap toko 
peralatan masak melambans- 
kan Kappabashi. 








Yakata-bune(perahu 
bandung) dan Tokyo Skytree 


Kombinasi dari perahu 
bandung dan Sky tree yang 
cahaya di malam menjadi 
pemandangan yang indah. 


Ada banyak kipas yang lengkap 
dengan ornamen Jepang yang 
cantik pada kertas khasus Jepan, 
termasuk jenis yang digunakan 
dalam Kabuki, kesenian tradisional. 





Produk kulit tradisional yang 
berwarna dengan diwarnai dan 
diformat pada kulit putih. 


Ini adalah lukisan jarang yang 
gambar sejarah dan kegiatan setiap 
musim di Asakusa dan hanya bisa 
dilihat setelah toko tutup. 


Sebuah Pagoda yang berting- 
kat lima muncul dengan megah 
dalam kegelapan. 


Suzukien Asakusa Honten 


Mimatsukan Smartball 


Tokiwado Kaminariokoshi Honpo 


AI Fx4ER SssxIE @3-4-3 Asakusa, Taito-ku O10:00-17:00 @WTanpa libur BIEEEEKcLAHI @1-3-2 Asakusa, Taito-ku 


B Tokiwado 
Kaminariokoshi Hompo 


"Kaminari Okoshi" adalah 
makanan ringan yang berbahan 
dasar beras dengan berbagai rasa 
dari klasik sampai rasa ala Barat. 





Pengukiran lampion di 
Kaminarimon 


Melihat lampion besar dari 
bawah, anda akan menemukan 
ukiran kayu naga yang cantik. 








Pandangan dari Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa 


Teras panorama di lantai 8 
adalah spot mengambil foto yang 
bisa lihat perbelanjaan Nakamise 
dan Taman Hiburan Hanayashiki. 


09:00-20:30 @WTidak ada CIS MEAK—kR—ILI @2-9-13 Asakusa, Taito-ku O13:00-19:00 @Dari Hari Senin Sampai | 


Bunsendo 
Hari Jumat D.Ixg#) 
Pagoda lima bertingkat di Kuil Senso-ji Bunkoya Ozeki 


E(aE$3g538##K)| OPengoboran dari benam matahari sampai 23:00 FK.IXEBRXHI 


Pesat pertokoan Nakamise 
@10:00-18:00 @Hari Rabu G.IeAtakgy 91-36-3Asakusa, Taito-ku 


91-20-2 Asakusa, Taito-ku (WY10:30-18:00 Setiap Hari Senin setelah hari 20 setiap bulan 
91-20-2 Asakusa, Taito-ku | 





sa 
2 
Es & 
i S 
A 4 A Kh U 8 A Memperkenalkan sekian banyak toko AS 
3 F 
yang menyenangkan dan spot wisata 
5 
1 berguna dan mudah! Ona unNunN Nun NNNN ANN ANN NN NN ANN NN NN NN ANN ANN NN Nana 






Marugotonippon 


F5326DIEhr 


Anda dapat membeli 


MAP 






aan TS : sastronomi dan kerajinan 
Ae ksn Jen geisrjall 2 : tradisional pilihan dari 
2 Et —JL IS : seluruh Jepang sekaligus dan 
EA RI N menikmati perbedaan budaya 

di berbagai tempat. 





Ditandai dengan bendera 
yang berwarna warni! Disini 
ada pertunjukan " Rakugo", 
yaitu komedi tradisional yang 
berbagai pewatakan 


















dimainkan oleh satu orang. 
1 P » 3 NB ng Suzukien/Asakusa Honten 
9 1 JP Al Kory,, TREM AKG | 
- n Fang O 4 
ia: 3 Ma rusa YA WNA, 


Jl. Taman Hiburan Hanayashiki 
KPLEHI 


ss 
SP 


. . 
Pa ee g 


5 






CX 


ttp Lc 


Mimatsukan Smart Ball 
aa sa Phil 
Marugotonippon 


CO 


Ne 






230: 
2 


- 
as 


Kappabashi Tool Street 
pPodaang? 


Jl. Kokusai $ 
El) 







aa 
& 


Xx 


SS 
S 
Le 


Nan 








Se 
Ka 

K KBCEK DEK 
| a 






ea 
2 


Oa 
1 





Asakusa Engei Hall 







» Stasiun Tsukuba Express Line Asal aa Rak—ib | 
Ng OK ET9RILA KEK O Jl. Hoppi 
KA Siam '::1)) 























































5 
gg al aa Nezumi'kozo'di/Kuil Denboin ma. 
Ka Basa bag OR ADiA 3 HIP 3 
Sg . P Gambar pada'dainfjendela 
K9 N Jl. Shin-Nakamise ey 2 EA 
SN 5 Jakotsuyur ya megu 
» $ PER Pesat pertokoan Naka 
2 -— HA PA 
Ng SR 
2? Jl. Orange 
b s P EA KY PA 
S5 PERAN, S5) FEE ILK 
Ki aanaaroo—..... Na aga 
(» TEE okiwado, Kaminariokoshi Hompo Lampion di r 
« BN SO TIA Kaminarimon 01 
Ki Pa BEE AR Ai Ou LA 
S Jl. Kaminarimon MESIR Sendal 
$ Niimi di Kappabashi ag Hap Pusat Informasi Turis: PKS EII Pa 
$ pb, “Ip OM —dan Budaya Asakusa —@ “eta Pl 
| SER 2 Totyo Metro Ginzg/Line 











s1ananna nan 3 AN Gran nan namun ny 
. “. 






Taman Hiburan Hanayashiki 
Ny rb 
Ae PLs 

Ini adalah taman hiburan 
tertua di Jepang yang dibuka 


AA LA AN NN AA AN NN LAI P3 
“ 







Jakotsuyu 























te 
g2 Fama MA MANA NA 
s Pemandian umum yang tahun 1853 dan dikemas 
ER € s : sudah dinikumati 100 tahun, dengan atraksi yang 
u s # Banyak digunakan oleh orang menyenangkan. 
l PNS : asing dan bagus juga bagi Ta 
-$£ & : Morang yang Tidak perna “ 
€L : masuk pemandian umum. 5. W 
5 JII 





@10:00-18:00 (diubah 
tergantung musim atau 
cuaca) @Tidak ada 


. 
“anununna NN ANN NAN NAN NN ANN NN NN ANN N NN NAN NN NN NN” 





. 


AE attl 


Dari makanan tradisional Jepang, Ramen, 
sampai "Izakaya"yang merupakan kekehidupan 
malam. Kalau perut sudah kenyang, pergi be- 
lanja dan menikmati kesenian. Bersenang-sen- 
ang dengan berbagai cara di Ueno. 














Ba 
POPULAR TRADITIONAL FOOD 


Diantar makanan Jepang yang harus dicoba! Makanan yang istime- 
wah dengan rasa lembut memanfaatkan rasa bahan masakan 
sendiri. Silakan nikmati rasa aslinya sama-sama orang Jepang. 


“Ry YAKINI KU 


Daging panggang ala Jepang, dimana dagin- 
gnya dipotong kecil-kecil dan biasanya 
dibakar sendiri atas plat besi pada meja. 
Dagingnya diambil dari sapi, babi dan ayam, 
dan berbagai bagian seperti organ dalam, 
diberi saus lalu dimakan. 





Ueno Taishoen Ueno Ekimae Ten 


EF KAB biak 


@ 6-13-1 Ueno, Taito-ku 9 Hari Senin -— 
Kamis dan Hari Minggu 11:00-23:00 
(L.0.22:30)Hari Jumat dan Sabtu 
11:00-24:00(L.0.23:30) @Tidak ada 





SOBA (js NN » 


Mi tipis yang terbuat dari tepung Soba, 
dimakan dengan sup hangat atau dalam 
kondisi dingin dengan sedikit kecap saus 
kedelai. Ada tradisi budaya makan mi 
dimalam tahun baru yang populer, dan 
juga ada yang makan sambil berdiri di 
kounter toko. 


k Bf ek & Ia Ueno Yabu Soba 
6-9-16 Ueno, Taito-ku 9 
11:30-21:00(L.0.20:30) O 
Hari Rabu &) 


SUSHI 


Makanan populer Jepang, dimakan dengan 
menaburkan cuka ke nasi lalu letakkan ikan 
atau kerang mentah. Ikan yang digunakan 
untuk Sushi adalah jenis ikan musiman. 
Selain yang biasanya dengan ikan mentah, 
ada juga "Gunkan" dan "Maki" yang digulung 
dengan rumput laut. 


& L & A Yoshizushi 

@ 6-7-8 Ueno, Taito-ku 
Hari Senin - jumat 11:30-14:30 
(L.0.14:00) 17:00-23:00 (L.0.22:30) 





Minggu 11:30-22:00 (L.0.21:30) 
1/1 





aU 


Hari Sabtu 11:30-23:00(L.0.22:30), Hari 






JAPANESE RAMEN 


Ramen merupakan makanan mie yang berasal dari China, dan 
berkembang dengan gaya makan Jepang sendiri. Ada berbagai 
variasinya, dengan bumbu sup atau topping. 


TONKOTSU 


Tonkotsu Ramen adalah mi tipis dengan sop 
yang kental dan merbak dengan ekstrak 
tulang babi maksimal. Selain itu, ada Gyoza 
yang pas sekali sebagai menu sampingan. 





Hakata Ippudo Ueno Hirokozi Ten 
52 —A8 t#fLNKB 


3-17-5 Ueno, Taito-ku 
Hari Senin — Kamis dan Hari Minggu 
11:00-26:00, Hari Jumat dan Sabtu 
11:00-27:00 

Tidak ada & 


ShHOYU 


Ramen ini mi keriting dengan sup 
bening dari ekstrak tulang ayam yang 
ditambah kecap kental dari soy 
source. Ini disebut juga "Tokyo 
Ramen", karena disebar dari daerah 
Tokyo ke seluruh Jepang yang merupa 
pola dasar Ramen gaya Jepang. 


24 Bf Chinchinken 

9 6-12-2 Ueno, Taito-ku 

@Hari Selasa-Sabtu 10:00-23:00, 
Hari Minggu 10:00-20:00 

@& Hari Senin 


HALAL 


Ramen yang bersertifikasi Halal dengan mi 
datar dan sup dari ekstrak ikan dan daging 
ayam, jadi rasanya yang gurih. Aman dinikmati 
oleh wisatwan Muslim. 








Ayam-YA 


6-12-2 Ueno, Taito-ku @ 
11:30-16:00(L.0.15:30) 
17:00-22:00 (L.0.21:30) 

Tidak ada & 





Na @Conveyor-belt sushi 
ng | "Conveyor-belt sushi" adalah sushi yang dibawa pada rel yang berputar di dalam 





toko. Anda bisa ambil sendiri sushi yang anda suka. Sushi yang diolah koki bisa 
ae dicoba dengan harga murah. Bukan hanya sushi saja, tapi ada juga udon dengan 


TN — - - 
menu sampingannya manisan yang populer. 











Sweets yang harus Panda sweets 
dicek di Ueno 


Bisa minum Panda ss Min " Berhubungan panda yang 
: : j | 1. populer di Kebun binatang 
cappucino di . : $ Ueno, disini terdapat 


Cafe Niki ! : ,. berbagai toko yang sajikan 
Pi | Ea kue atau art latte yang 
berbentuk panda. 


KJ LK Ge Niki 


9 4-6-1 Ueno, Taito-ku 
O 10:30-18:30 

& Tidak ada 

Y( Panda cappucino 





Setelah perut kenyang 
dengan gurmeet, istirahat 
dengan makanan yang manis. 








Dorayaki 


2 lembar Pancake 
ala Jepang yang 
berisi penuh dengan 
pasta kacang. Terke- 
nal combinasi 
adonan lembut 
dengan madu dan 
kacang mera yang 
direbus dengan gula. 


Anmitsu 

Agar-agar, kacang rebus, 
buah-buahan, pesta kacang dll 
merupakan manisan khas 
tradisional Jepang yang ditaburi 
madu hitam. Terkenal juga 
dengan menambahkan es krim. 


Mihashi Ueno Honten 


2 pa Ill LES 
IEEP usagiya 4-9-7 Ueno, Taito-ku @ 


Mn 1030-210110.21100) 2 2 — 
: Kk 
Japanese “IZAKAYA” 








japanese Ba' 


Izakaya adalah warung tempat yang anda bisa menikmati makanan dan sake bersamaan. Biasanya berkumpul | Mi 
ah 
dekat stasiun dan semua menikmati makanan dan sake semalaman bersama teman dan kolega setelah pulang kerja. UI N 
Bercampur dengan orang Jepang, coba pesan bir dan makanan, lalu mulai menikmati kehidupan malam! : 
P — Toko yang terkenal di Ueno untuk jeroan enak y | | 
“5. | | Toko ini Izakaya yang terkenal di Ameyoko sejak 1950. Mari Pn 


nikmati hubungan dengan pelanggan dan "Motsunikomi" (organ 


dalam rubus) yaitu organ dalam kuda yang dirubus dengan miso. 





Motsuyaki Daitoryo 
BO EEK KIM 


9 6-10-14 Ueno, 
Taito-ku 


O 10:00-24 : 00 
& Tidak ada 





Etiket di Izakaya (kedai minuman) — 


-—————— oa 55... 
ma oa Mann. 


LL LL 
aa 


minuman yang Menu yang/ .----------- - 
sae. Tao bas Hidangan SE direkomendasi daging ayam yang ditusuk sate 


pembuka pertama, akan. 777777171777) aa lah bambu lalu dibakar. 


Bagian dan rasanya bisa dipan ee 


Kalau tidak perlu, andabisa menolakn- — SUP: SPL. eoerunan 





Dari makanan dan permen hingga pakaian, aneka barang dan kosmetik, 
"Jl.Ameyoko" dan "Pesat perbelanjaan Uechun" terdiri dari banyak toko. 
Dengan harga yang terjangkau dan anda bisa menawar barang bagus 
dengan murah! Silakan nikmati belanja dengan gembira. 


SOKO NNNNN NUNUKAN ANAK KB NAN ANN 
Ps ui 


AMEYOKO/UECHYUN 






MAP 











3 & 
D 
BA | KolamSifinobazu | f seeresssweereeestxeree MEA entnsnesvssereeestn 
t 
N sy 
Om 100m — 
@ Usagiya 
5 SP 
Hakata IppudolUeno Hirokoji : 1 Izaka ya. Dis in | 
BAE AN ea sim anda bisa menik- 
Stasiun Suehirochg mati ikan segar 


sambil minum 
sake, Dianjurkan 
untuk mencoba 
kelezatannya. 


5k 

To $ 
Pusat'Informasi Wisata Weno hp Ginza Line 
Pr kn 


Eiew F osannya 
laa, 
| @ 





. 
“annan NN ANN NAN NAN NAN A NAN ANN NAN NAMA NAN ANN NN NN NAN N NAN NAN NAN N NN NAN Na 


ji. Dobuts ush @ 


ama sisi 
Mihashi 
WI EA 


Pesat pertokoan Ueno Naka-dori "Uechun" KL) $ 1 

LFhB)BESILh 26pA)) Snjijan Okocho Ameyoko 

| New/Fruits TA riI17 Za) 

SI (an “ 

"& Sinciinken si 
IU Alatbermain 

Motsuyaki Daitoryo Kapsul e 

UenoYabusoba' LA A FEE DA 


Ta aa 


@ , @Ueno'Taishoen TokoSStasiun'Veno 
kt kAR FESkanhE 


UKM NNNN KANAN NAMA NM NAMA AMAN MANA NAN NN ANN N NN 
. . 


Ob 


: Stasiun eno Okachimd 
ane da AA Da ana seba AN 3 LE GeRTaR 


Masukkan uang ke dalam Matsuzakaya Ueno 
mesin lalu putar dialnya, DepartmentiStore @ | 
mainan yang dikemas dalam ! "X2E ES 
kapsul akan keluar secara Stasiun Okalhimachi 
acak. Terdapat beragam dari #IEEJER 

kain penyandang, maskot 
sampai mainan karakter. 






















































— Cafe-Niki 97Z57 







Oon... onnunnuNu NN NON NN NUN NAN NUN NONE NUN NN NUNN 
Pa i 















| Disini anda bisa 
lansung makan 












BEE: 4 MANANNTNNNNNNANG buah-buahan segar 7 £ 
seperti nanas dan ia oat 
melon yang dipo- Ne 
Uokusa 


tong-potong kecil 
' lalu di tusuk sate. 
4 Rasanya lebih enak 
N kalau makan di luar. 


: (4) G6-10-7 29 Ueno, Taito-ku O Hari Senin-Jumat 11:00-20:15, 
: — Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur11:00-19:15 &) Hari Rabu kedua 






New Fruits 


Takeya Okachimachi|Main Store @ 


YAyam-Ya (-1—7)—Y196-11-2 Ueno, Taito-ku W11:00-19:00 @) Tidak ada 
Ne NENEK NN Lag UENO Information Center 
| ood for Kami akan kenalkan toko-toko yang mejual beragam barang, 9 Veno Marui 2F 
Amevoko : seperti makanan ringan, Kosmetik, serba-serbi, alat listrikrumah :  @ Sama dengan Ueno Marui 
y SOUVvenir tangga Jepan dengan harga murah. Banyak barang-barang yang : 





: 4 @ Bahasa Jepan, Bahasa Inggris, 
menarik memabokkan anda untuk memilihnya. 0 ta DahasaCina 


Tam 


Dari Stasiun JR Ueno sampai 
ke Stasiun Okachimachi, 
sekitar 500 meter dibawah 
tanah ada lokasi perbelan- 
jaan dengan kurang lebih 
400 toko. Pasar ramai ini 
berkembang dari perkaki 
limaan sejak Perang Dunia 
Il. Ada toko-toko yang men- 





Bi JAM mata 


MAFPDAO DIUG ATOKI 














AA Takeya Okachimachi Honten 


Lir, 


ta 


£ Ueno Marui 


jual makanan, pakaian, 
aneka barnag perhiasan, 
dll. Selain menikmati 
makanan keseharian 
Jepang, terdapat juga 
makanan ringan cemilan 
yang digundukkan dengan 
tampilan yang menarik. 


@ Depachika 





Toko yang memberikan diskon 
terhadap berbagai keperluan 
seperti snek, makanan, alat listrik 
dan pakaian. Dan, servis untuk 
wisatawan siap seperti kounter 
pajak gratis (duty-free counter), 
Wifi gratis, pelayanan bahasa dll. 


JB SATUDORA DRUG STORE Ueno-Okachimachi 


Ini adalah toko obat yang 
menjual beragam alat kosmetik, 
kecantikan dan obat-obatan 
yang dibuat Jepang, bahkan 
ditambah juga banyak snek. 





Departemen store yang ada di 
Tokyo dan kota-kota besar 
lainnya di Jepang. Mempunyai 
banyak toko populer yang 
menunjuk model-model gaya 
hidup dan ada restorannya juga. 








ID Niki no Kashi Ueno kantor ke-1 di J.Ameyoko 





Ini adalah toko khusus snek,men- 
jual sekitar 5.000 jenis, bahkan 
permen yang langka di Jepang 
pun selalu ada disini. 


AM4-33-2 Taito, Taito-ku W10:00-20:00 (Berbeda di beberapa tempat berjualan) (97 hari seminggu (X kecuali I-Jan 
(hari libur)B.@G4-3-9-1 F/B1F Ueno, Taito-ku W10:00-21:00 @WTidak ada c.@e- 5-1 Ueno, Taito-ku W11:00-20:30 
@Tidak ada XAda pusat informasi kota D.@4-1-8 Ueno, Taito-ku 


Matsuzakaya Ueno Department Store 


O (AR 51513-29-5 Ueno, Taito-ku O10:00-20:00 1/1 


W10:00-20:00 @Tidak ada 





Bawah depertemen store seperti "Matsuzakaya" merupakan tempat menjual makanan. Disini dijual 

berbagai bahan makanan seperti makanan siang, manisan, sake dll yang tingkat tinggi. Banyak 

pelanggan yang datang untuk mencari makanan gastronomi untuk keluarga dan hadiah. Silakan cari 
10 makanan unik yang anda suka. 








Enjoy the culture of Ueno park 





UENO CULTURE 


Selain banyaknya museum dan museum seni di Taman Ueno, terdapat juga kebun binatang| 
yang paling terkenal di Jepang. Alamnya yang asri, banyak orang yang berkumpul untuk 


melihat pemandang musim seperti sakura dan momiji. 






2. Kebun Binatang Ueno 
2 Ly 


Kebun binatang yang pertama di Jepang yang 
bersejarah pamerkan sekitar 350 species dan 
2500 hewan dalam kondisi yang dekat dengan 
ekologi alam. Disini bisa kita lihat Okapi yang 
langka di dunia, Aye-aye yang ada cuma disini 


Rd Kuilmoshogu @ () aa yEr saja dalam Jepang dan Shoebill yang sudah 
s3 3 Ana Kebun Binatang hampir punah. Di tahun 2017 lahir anak panda 
Na Pagoda lima/bertingkat'g Ueno dan lebih ramai. 
| KuillKaneijillama Mma 0 1)E3 0, @ 9-83 Ueno Koen, Taito-ku W 9:30-17:00 (Bisa masuk 
5 (9 Na monkapa 
Perum SritamaeiaNgn ANA DN SARAN Gn 2 aa ana ag me aa ea pn nana aa alan 
PETA @Kuil,Hanazonolinari/ ye” ., Ly, p 9g y 
Stasiun Keisei Ueno TEA AE .. “Tn @ Ra ? | Day) E@Dewasa: 600 yen 
.. TU LOR 0.9 Ooo. Ni Keisei Main Line aa Se li 13 
MatsulBulan Akasia na Sa Ope 
(Kiyomizu:Kannondo) ARAB Aina 
BOR Cakar) TamantJeno 
2 ESA 
Museum!RoyallUeno 
O EK naE 


Museum Nasional Kesenian Barat 


Ea nur 


4 





IU, 
SY, 
TN 


Om 


(—N 


9 7-7 Ueno Koen, Taito-ku 


(pameran permanen) 


" 


modern -". 





barang yang unik. Silakan 





cari hal yang anda suka” —— 
Patung giant panda yang ada 
di Stasiun Ueno 


di Ueno dan ambil foto. 
Lalu, unggah dan bagikan 
dengan "#UENO". 


Di Stasiun JR Ueno, ada patung 
Panda besar yang manis! 


| 
Temukan tempat atau 
' 
! 


(»x4F-14 Giant Panda) 
9 Ueno station, 7, Ueno, Taito 





aa Museum Nasional Kesenian 
2. Barat 
2: Frloz pB FE En AF 


Dg, Oo Museum Nasional Tokyo ' 
Rae 9 
ag & "us, Museum Nasional Tokyo 
? Inog, Museum Nasional/Alam dan Sains aa KAN Te 
bing ea La 2 Rb ay Aki 


Museum yang memiliki lebih dari 117.000 jenis 
karya seni di Asia seperti tembikar, patung, 
pedang, lukisan Jepang dll. Ada juga Hyokeikan 
yang istimewah dengan atap doom berwarna 
hijau sehingga dipilih sebagai Properti Budaya 
yang Penting dan memiliki nilai sejarah. 

@13-9 Taman Ueno, Taito-ku W9:30-17:00(Bisa 
masuk sampai 16:30) &) Hari Senin Dewasa: 620 
yen, Mahasiswa: 410 yen (pameran permanen) 

@ Bahasa Inggris, Bahasa Cina (karakter Cina sederha- 
na), Bahasa Korea 


100m 


OM URL http://www.nmwa.go.jp/ 9:30-17:30, Hari Jumat dan Sabtu 9:30-20:00 (pameran 
permanen, pameran spesial) XMasuknya boleh sampai 30 menit sebelum tutup. & Hari Senin 
(Hari berikutnya kalau bertepatan dengan hari libur) Ed Dewasa: 500 yen, Mahasiswa: 250 yen 


Mamerkan berbagai macam seni Barat seperti lukisan impresionis dan patung modern 
Perancis yang berpusat pada Rodin. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Perancis, Le 
Corbisier dan ditahun 2016 tercatat sebagai salah satu dari 17 situs warisan Dunia, 
Karya arsitektur Le Corbusier - Konstribusi yang luar biasa untuk gerakan arsitektur 


" 





| 
di Kuil 
Hanazono Inari Jinja 


Gapura kuil mera 





Kuil yang memuja Tuhan yang 
bawa pangan sandang dan 
papan baik dan kesejahteraan 
pada kehidupan. Pemandangan 
dengan gapura kuil mera yang 
penuh dengan semoga berjejer 
sangat indah. 


(eRiga#& Kuil Hanazono Inari) 
9 4-59, Uenokoen, Taito 


Perahu angsa di 
Kolam Shinobazu 


Di Kolam Shinobazu dalam Taman 
Ueno, anda bisa bermain perahu 
kayuh dayung sepeda berben- 
tuk angsa putih yang cantik. 


(X8: Kolam Shinobazul 
9 5-20, Uenokoen, Taito 


Aa 






(Ag) RR YAHS 





11 


12 










YANA KA 


Kota Yanaka, dimana waktu 
berlalu dengan perlahan . 


Ada pusat pertokoan ramai 
dansrumah-rumah lama. Di kota ini 
masih ditinggal hubungan antara 
penduduknya dan pemandang kota 
tua dimana waktu berlambat. 


Era zaman Edo adalah 260 tahun dari 1603 yang Tokugawa (Dinasti) bakufu ada di 
Edo—Tokyo. Pada waktu itu, kawasan yang pedagang dan rakyat tinggal di bawah 
Edo kastil disebut "Jokamachi", dan akhirnya disebut "Shitamachi". Masih banyak 
terdapat nostalgia di Shitamachi ini seperti kawasan perbelanjaan dan toko-toko 
kucil, rumah kayu, karnaval di kuil dan komunikasi antar tetangga dll. Kawasan 
"YANESEN" yang singkatan dari Yanaka, Nezu dan Sendagi terkenal di Tokyo. 


Tentang 
"Shitamachi" 


TI 


"ha ISPEAARU Yanaka Senbeil) 

| @7-18-18 Yanaka, Taito-ku 

| W9:30-18:00 & Hari Selasa 

B (gi Kinkaidol 
@ 1-5-10 Yanaka, Taito-ku 
49:30-18:30 MR Hari Minggu, 
Hari Libur 

C (HER Manekiyal 
@ 3-9-15 Yanaka, Taito-ku 
OHari Senin, Selasa, Kamis, Jumat 
11:00-18:00, Hari Sabtu,Minggu 
dan Hari Labu 11:00-18:30 
@&Hari Rabu (Hari berikutnya kalau 
bertepatan dengan hari libur) 

D Ivt Isetatsul 
9 2-18-9 Yanaka, Taito-ku 
W10:00-18:00 @) Tidak ada 

E Iso h— Niku no Satol 
@3-13-2 Yanaka, Taito-ku 
010:30-19:30 (Makanan yang 
goreng dijual dari 12:00/&) Hari 
Senin 

F ISCAI THE BATHHOUSEJ 
@6-1-23 Yanaka, Taito-ku 


Anda pasti mau singgah toko-toko di 
Yanaka. Silakan cari hal yang anda suka 
di Yanaka dan ambil foto. Lalu, unggah 
dan bagikan dengan "#YANAKA". V xX 


— 





| aur KP 


LL. —— —. 


——— —— 
————— 





Dalam budaya seni lukis Jepang, 
cat lukisan dibuat dengan bahan 
baku alami seperti batu karang, 
batu, tanaman dll. Dalam perkeban- 
gannya di Jepang saat ini berhasil 
dibuat alat yang bisa menghasilkan 
sekitar 2.000 warna gradasi dari 
bahan batu alam dan buatan. 


Makanan ringan Jepang yang 
dibuat dari beras dengan 
ditumbuk dan ditarik lalu 
dibakar atau digoreng. 


Makanan ringan Jepang yang 
dalamnya diisi pasta kacang 
atau krim lalu dibakar. Dibentuk 
seperti kucing yang cantik. 


| 
Selasa dan Hari Libur 


Perhatian saat 
wisata Yanaka 





5. —o co 5 Lu LL —.——— sum La Te ea mm ——— 


D Chiyogami 
(gaily-colored paper) 
Ini adalah kertas khasus Jepang 
dengan beragam gambar kaya 
Jepang, dan digunakan untuk 
membuat berbagai corak origami 
dan dekorasi hasil kerajinan. Polan- 
ya beragam seperti tema tradision- 
al atau kehidupan alam dan zaman. 





# 


EF Yanaka menchi katsu 
(minced meat cutlet) 


Goreng daging cincang 
Mencikatsu yang diberi kulit, 
bisa dimakan secara cepat 
dan cocok untuk lauk pauk. 





Galeri ini berubah dari tempat 
pemandian umum yang berusia 
200 tahun dan pamerkan hasil 
karya terbaru dari pelukis 
ternama Jepang dan luar negeri. 
Photo by Norihiro Ueno. Courtesy of 


SCAI THE “2 N 
SC — 


Di Yanaka terdapat banyak 


toko yang berubah dari 
rumah yang tua, dan terlihat 
kehidupan Jepang. Tapi, ada 
juga rumah rakyat yaitu 
bukan toko. Tolong hati-hati 
tidak masuki rumah itu. 


| 
| 
W12:00-18:00 & Hari Minggu, 
: 
| 
| 
| 








1 La jalan-jalan $ 

















Spo s 
, — Menemukan spot menarik diujung gang sempit! “$ 
Pi Silakan jalan-jalan dan jelajahi Yanaka. NS 
$ N 
1 S3 
YA » P4 8 1 J1 N 
Pan da Aa! an dal LO / ! Ra 1 08 
Pp man yanaka CS Stasiun Nishinippori yg 
.slan-ja : PR) RERE CG) 
jala : KN, NE / 
| LG .. NN 
- SA / @ | — 
Di bagian Si Suwa Shrine 
paling dalam jdi / Huta) Do) 
gang "Hatsune | Ka | 
Koji" yang | 
hampir terle- YANESEN Tourist Info. Li Sk 
watkan, Niku-no-Sato @Y —) RIkti 27 ADA DNYANESEN NM 1 
terdapat kum- MAKA FA | w 
ulan restoran Stasiun Sendagi,” '— mx Yuyake Dandan R3 
p ta Jz @ “5 
terkenal yang | TFBKAKER Manekiya Sehteh Ia 3. 
tersembunyi. @ | Ginba | Tr7 
dana g rana tea ian un merah 1 
P- ni u | 
. Yanaka Senbei 3 | 
& p. @HAGISO AE NUN Tr 8 
al @ Fs. 
yu @ we 
AN 9 Taman memorial OkakuraiTenshin € : 
NT UN NE " NPR 
RK Isetatsu @-r “ a | 
N.. » Ok Museum Patung Asakura gs Stasiun Nishinippori 
Pp, 4 dari ERA — 1 
/N  JEN dangat...... Ka 
peman h Yanak 
4alan 2 
) lan KO 
: SS 
Banyak bangunan tua dari kayu yang : Z3 
berumur puluhaan atau ratusan : S Disana sintanda 
| tahun masih tersisa dalam kota ini. 5 : 
|». : : bisa melihat 
| me man Tt patung kucing 
| jan Bah Ball, @ dan barang-ba- 
ae @icmpat keramat'Yanaka 
ImS AA rang berbentuk 
Lg kucing. Dan 
— sebenarnya 
Pp anda akan 
| sering melihat 
| kucing disini. 
| — hoon Kinkaido @SCAI THE BATHHOUSE P3 
0m 100m @ £E 1 Pa 
(ee) Ba Kor Ne |. 
— g Ya) 1 Ft toj AW "2 
B Stasiun Nezu €Y Pa 
ESA na 


Walaupun banyak toko cepat tutupnya karena daerah 
ini tertama untuk kehidupan, 
tapi ada beberapa tempat terbaru yang bisa 
dinikmati Yanaka di malam. 


Kompleks budaya ini yang direnovasi dari 
@ 3-10-25 Yanaka, Taito-ku apartmen dari kayu yang telah lebih dari 60 
& 03-5832-9808 (CAFE) tahun. Dilantai pertama ada kafe galeri, 
03-5834-7301 (Hotel) dilantai dua ada hotel resepsionis dan toko. Di 
11 &08:00-10:30 12:00-21:00 kafenya anda bisa mencicipi kopi yang diseduh 
| & Tidak ada (X Ada harilibur | dengan hati-hati dan makanan yang 

: istimewa) menggunakan bahan sesuai musim. 


(WANGIISIO) 





: AMUSEMENI - CIIY 
EXPERIENCE $ 


Kebudayaan Jepang sangat menarik tapi sayang kalau cuma dilihat! 


Pengalaman premium yang bisa anda rasakan Jepang terbaik di Tokyo, 


trip anda pasti menjadi memorial. 


Aa 
Becak 


aa 


“Becak” adalah kendaraan beroda dua 
yang seorang mengemudi dan trans- 
portasi umum sampai sekitar 100 
tahun lalu. Saat ini, itu dipakai untuk Ne 

| k, KUE SBI 
wisata, pengemudi yang tahu banyak 9 1-20-4 Asakusa, Taito-ku 
tentang spot wisata dan kota berikan O 9:30 sampai Benam matahari P4 
jelasan. Mari berlalu dan nikmati spot | & Tidak ada | 
wisata Asakusa dengan becak. ws booking@ebisuya.com 










Cobaan pakaian 
| tradisional khas Jepang 


5...  v v v jluoouo 5... 


Silakan jalan-jalan kota tradisional 
dengan pakaian Jepang supaya anda 
menjadi orang Jepang dan dapat berse- 
mangat. Anda boleh pilih pakaian yang Asakusa Kirara 





paling suka dari berbagai desain dan Rab 
nikmati mode sendiri anda. Tolong cek : Le Be Ma 
informasi toko terlebih dahulu dan @i Tidak sea 


membuat pemesanan karena banyak | « perlu buking 
toko perlu dipesan dulu. KJ http://www.asakusakirara.jp/ 












Cobaan Sado upacara minum teh) 
dan Shodo kaligrafi) 





"Sado" adalah metode pembuatan shizukokoro (klas Sado) 
teh, budaya tradisional khas Jepang iv KB 
yang unik. Anda bisa merasakan | @ 1-9-8, Nishiasakusa, Taito 
budaya kesederhanaan dan beraura. | O 10:00-17:30 

Dan, juga merasakan jiwa OMOTE- Pan anu, 


1 | &) Shodo: Setiap Hari Selasa) 
NASHI, jika minum maccha dan Sari Minsondan Hari Sein 


makanan ringan. Anda juga bisa Perlu buking (Tapi bisa memcoba 

mencoba "Shodo" menuliskan Kanji kalau tidak penuh buking) 

dan Hiragana secara artistik. CJ https://shizukokoro.com/Ip/ 
lv TVO05.KC.Kc cc. cu» JuvvyvYvvYv vw vUvYvYvULYv.c..c6K cu svUJvUwOv UV IU YO Iv O O O». . » 8 | 
| SIG JAS SGG SIG. SAGG DOK S.S... TOK... AG... PK... K.H... KG... KK... KK... ... KK... TK... KG... OK... KU... KAK... PG... DAK... UG... OK... U.S... SA... DG... KAK... SA... K. K0... 
lv. KcOc#ouUuvwywvv vw JUvwYvO vw YvwvJjvYUKY JO Ou Oo Su SU Su Oo Su SU Oo 0 SO .». &— .— 8. | 
| 3G Mn TG Tn NN 2G 2G NN 2G NG 2G SG NN 2G 30 1G 0G an 2G 0 NG SG SG 1G SG SN NG SG SN DG TG NG SG 2 10 SG TN 2G 2G NG SG SG 1 2G 2G 1G DG Tn DG TN 1G 0G 3G 1G 2G 30 3G . 
OK Ooo Ocu ot OKI OKU Ot OK VOUYKI Ot OK OK OK OK OK Oo 0 Dos Us 3 | 
Se ee ee ee ee ee ee ee aa an ea aa ariv 
| MSG VK MK SIG DIK DIK SING MI DIK SEK DIK DEK DIK DIK SIK SIK MUG SIK MK DIN SI MU .SENG DIK MK SIG SIK DI SEK DIK Din SEK DIK SIK SAK DIK UNIK DIK DENG DIK MK SEK DEK MUG .DENG MN DIK SIK DIK SEK SAK MUG SI SIK DG SIN | 
'lvTVULVv 5... ..c—c#“ooUcccKcKiu.cuaurwawoOo vw v Uu vjvv vw YvJUvKwLUvJvUJvKUwO Ou tv Kw YO JO Ou» .»o . » 8 !i 
. . .Tv.osc—Y“ursvoursvsvaoscuo uv. cucu vOoOovYvvYvYvUvYVUYVv IU... Oo .. .» . —».— . » 8. 


vbOUO Su. cU»uUovo uv Yv UU bv YO II . 0 CC». €. » » 
v20o...cc.wKosiujsvJvuuUou vw UU YUvUvvYUv Ju v .. .» . .» » 
Ka Dn Da Kn an Na Ng fm AA Da AA An Dat 
ea Aa Pn at Aa hat Aa Tata Na aa Aa hat at Da aa ya Aa at Aa pal On at at alat 
Sena ea ea ea aa aan aa aa ata at as aa pa, 
VvbOUO Sc c&»scuUuvJwuvYvO Ju UU YO. v YO .U . » . TC».  » 
20o.Xc.ciscsusI su...» wu so .» . —» . .» » 
Cobaan Wadaiko 
(drum tradisional Jepang) | 7ro-asasarusa 
Ba Bea an mn EN me AA TAIKO-LAB £&# 
Drum tradisional Jepang adalah alat @ 3-4-9-3F Asakusa, Taito-ku 
musik yang sangat populer dari | @Hari biasa : 10:00-22:00 
zaman dahulu, khusus dalam festi- Hari Sabtu, 
val. Ini merupakan musik dan olah Minggu dan Pi Near 
raga juga, artinya anda mainkan Pee 2 
Idak ada 
dengan menggerakkan seluruh ang- 2 Perlu Bulana 
gota badan dan menyegarkan sambil KJ https://www.taiko-reserve.com 
mendengar suara khusus Jepang. /Classes 





hengasi UIN LL 


j 


a ah. 


ig | 210 / Ne 
71 ra : | Cobaan buat sushi 









Bagaimanakah caranya koki sushi bisa &#ILE Asakusa Sushiken 

membuat sushi dengan cepat dan enak? | @ 2-11-4 Asakusa, Taito-ku 

Dengan mencoba sendiri, pasti sushi G 14:00-, 15:30- 

menjadi lebih enak. Selain sushi yang | & dak ada 

di TN deni d Xx Perlu buking dan dapat 
iremas, ada juga yang igu ung, dan Pa Da 

coba membuat sushi sendiri. D https://www.tablecheck.com/en/s 

hops/asakusa-sushiken/reserve 


PLANET ET 





LL 





Ganso Shokuhin sample-ya Kappabashi 
(makanan contoh) 





Cobaan buat sample makanan 










| ARMY 7 NB - SN “ 
Anda bisa membuat sampel makanan SKI | — 
yang terlihat seperti hidangan nyata yang — | 9 3-7-6 Nishi-asakusa, Taito-ku 511 MebaaLL/// /1 
berbaris di toko-toko restoran Jepang. O 10:00-17:30 e “ti te 
Tidak ada Ju” 


Mari kita buat sampel makanan dua tem- 
@& Pemesanan lewat telpon dengan 
pura dan satu selada dengan metode pro- 

Kakan Ng 1 xXx bahasa Jepang dan perlu 
duksi lilin tradisional. Dianjurkan untuk penterjemah saat mencoba buat 
membeli barang-barang yang bisa Anda sample makanannya. 
pakai sehari-hari seperti tali pengikat. @ 0120-17-1839 


Tur bis untuk hiburan Asakusa 
"Samurai & Ninja Safari" 


RBELLA—TAXKU NA 
(#2174 8&88077JV | 
Ninja adalah mata-mata yang bekerja | 9 2-5-5 Asakusa, Taito-ku 

aktif di Jepang di abad pertengahan. Saat - Masa Una on ala 
anda naik bus dalam wisata di Asakusa, | & tari Senin — Hari Jumat 
tiba-tiba muncul Ninja dan lari dalam | x perlu buking 

kota ! Anda menikmati hiburan Ninja " Departs at 10:00 

seperti film yang melibatkan seluruh kota |” "1tps://wwwjapanican.com/en 


| /tour/detail/ACT1J03501MMB 
Asakusa dengan panduan wisata dalam . Departs at 13:00 


bahasa Jepang dan bahasa Inggris. https://www.japanican.com/en 
a /tour/detail/ACT1J03601MMB 


ARENEENERUA TITIP 
ig TA 9 


Atengd 





Cobaan Ninja 













Sa Ten an en it aa an aa aa na Sena Sa 


5, . & 0s... eocirdu 
" .. O0s.o.cweorsu»c s3» 
5, . & “ .2.s.coXccw ai wc#Xrusu 8. 
.u. in ...aKucusamwanwawsa 
" .. ki .usco.c.cwc« aw #&#»ris.— . 
go 0... i ..vaa.ustunmuaaasaw aw 
. ..u | ..co.cuuvasu san 
5 » 8. 1 .2..s.c.c.c& aw... 
" .. 1 0... i#&#isun uu . 











arist Ii 
1 


RS 


Ueno, Yanaka, Asakusa adalah tempat wisata yang mewakil Tokyo dan memiliki pelayanan dan fasilitas bantuan bagi 
wisatawan. Kalau anda merasa kebingungan sedikit saja pun silakan segera tanya di setiap fasilitas. 


DASAKUSA 


Pusat Informasi 
Turis dan Budaya Asakusa 


Facilitas panduan wisata ini berada 
depan Kaminarimon. Kaunter panduannya 
di lantai 1 melayani panduan wisatawan 
dalam 4 bahasa. Ada fasilitas yang mudah 
digunakan seperti Wifi gratis, penukaran 
mata uang asing, informasi pariwisata, 
ruang penyusuan dll. Dari kafe dan teras 
panorama di lantai 8 bisa memandangan 
kota Asakusa dan Skytree. 


9 2-18-9 Kaminarimon, 
Taito-ku 





F N| | TTM ! 


Lg Uap 

am 003-3842-5566 | io AKAN 

@ 9:00-20:00 (Teras yi | | (NAN VII 
panorama di 8F/ | TAN 
sampai 22:00, Kafe PP .. H-9 
di 8F/ 10:00-20:00, 
L.O. 19:30) 

& Tidak ada 

@ Bahasa Inggris, 
Bahasa Cina, 
Bahasa Korea 




















den 


meracik : 

Ran 

Ii Ha ya 
P7 1 


Selain pelayanan wisata daerah Ueno 
dengan berbagai bahasa, juga dijual suve- 
nir yang merasakan aspek tradisional dan 
baru Ueno, seperti barang dari musium, 
kerajian tradisional dan barang-barang dari 
seni baru dll. Disini anda akan di sambut 
oleh staf dengan memakai kimono. 

9 3-29-5 Ueno, Taito-ku dalam B1F 
Matsuzakaya Ueno Department Store 
(sebelah Parcoya) dalam "Uenoga suki 
Station". # 03-3832-1111W10:00-20:00 

& Samadengan Matsuzakaya Ueno Department Store 

@ Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa 
Taiwan (Bahasa Cina dan bahasa 
Taiwan bisa hanya kalau ada staffnya) 


orMafj 
NS 0, 


GYANAKA 


YANESEN Tourist Info. 
& Culture Centre 


Selain menyediakan informasi wisata, 
penginapan, fasilitas pengalaman budaya 
dan penyewaan sepeda, staf penerjemah 
membantu anda merasakan berbagai 
budaya Jepang seperti Sado (upacara 
minum teh), Suibokuga (lukisan tinta), 
dan Kabuki. Juga mengenalkan relawan 
wisata di seluruh Jepang dan informasi 
wisata sekitar Yanaka. 


& 013-3328-7878 9 9:30-17:00 & Tidak ada 
@ Bahasa Inggris 


Taito-ku menunggu anda semua untuk berkunjung dengan toko makanan dan minuman yang ramah untuk wisatawan 
Muslim, tur wisata gratis, website informasi wisata dengan berbagai bahasa dll. 


. Taito-ku ramah untuk Muslim 


Taito-ku mendorong toko makanan dan 
minuman dapat sertifikasi halal untuk 
menjaga kenyamanan wisatawan Muslim. 
Dan, juga memberi "Muslim Friendly Map 
TAITO CITY" yang rekomendasikan spot 
wisata bagi wisatawan Muslim. (Lokasi 
distribusi: Pusat Informasi Turis dan 
Budaya Asakusa dll) 





https://www.facebook.com/muslim.welco 
me.taito.tokyo 
http://authentic-tokyo.com/assets/files/ 
muslim. en.pdf 





. Tur panduan gratis untuk 
wisatawan dari luar negeri 
(Bahasa Inggris) 


Anda bisa ikut dalam tur jalan kaki 
dengan geratis yang memandu Taman 
Ueno, Kuil Senso-ji dan sekitar Yanaka 
bersama pemandu berbahasa Inggris. 
Berwisata sambil mempelajari sejarah 
daerah setempat dan toko-toko yang 
direkomendasikan oleh pemandunya. 


(TOKYO SGG CLUBJ 


Kuil Senso-ji dan sekitarnya 
Hari Senin, Sabtu dan Minggu 
10:30- (sekitar 90 menit) /13:15-(sekitar 90 menit) 
Lokasi kumpul : Denpan Kaunter 1F Pusat 


Informasi Turis dan Budaya Asakusa 
(2-18-9 Kaminarimon, Taito-ku) 























Taman Ueno dan sekitarnya 
Hari Rabu, Jumat dan Minggu 


10:30- (sekitar 90 menit) /13:30- (sekitar 90 menit) 
Lokasi kumpul : Ueno Green salon SGG 
club desk (7-47 Ueno Koen, Taito-ku) 














Sekitar Yanaka (berencana dari Juni tahun 2018) 
Hari Minggu 
10:30-(sekitar 90 menit)/13:30-(sekitar 90 menit) 


Lokasi kumpul : ASAKURA Museum of 
Sculpture (7-18-10 Yanaka, Taito-ku) 





Harus berkumpul 10 menit sebulum 
dimulai dan bagi maximal 10 orang pen- 
datang pertama. 


. WEB site dalam Bahasa Inggris 
(Visit Authentic TOKYO) 


Website ini menampilkan dalam sekitar 
100 bahasa seluruh, termasuk bahasa 
negara-negara Asia. Anda bisa dengan 
bebas membuat rencana jalan-jalan 
sendiri yang gabung lebih dari 100 spot 
wisata di daerah, dan juga memdapat 
informasi terkini tentang makanan, pengi- 
napan dan pengalaman budaya. Staf lokal 
yang tinggal di daerah memberikan lapo- 
ran tentang kegiatan terbaru dan mem- 
perkenalkan spot wisata yang direkomen- 
dasi di daerah tersebut. 


Dat 


MMA 





. w 





.— 


AA 
#3 














Penerbit: Kantor Bagian Pariwisata Kota Taito 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-Ku, Tokyo 110-8615 


Disusun/ Dikreasi: oleh Regional Branding Institute Co.,Ltd. 





»£ Pilihan toko berdasarkan hasil kuesioner dari warga negara asing yang tinggal di Jepang dan wisatawan yang berkunjung ke Jepang. 


